Australian CensUus 


Bureau of 
Statistics 


Fact Sheet 


www.abs.gov.au/census 


Pengumuman bagi semua 
pengunjung ke Australia 


Pada hari Selasa 8 Agustus Australian Census 
(Sensus Australia) akan berlangsung. Setiap orang 
yang berada di negara ini pada malam itu harus 
diikut sertakan dalam Sensus, di manapun mereka 
tinggal. 


Australia mengandalkan semua turis, pelancong 
ransel, pelancong bisnis dan semua pengunjung 
yang lain untuk berpartisipasi. Privasi pribadi 
mutlak Anda dijamin. Semua informasi yang 
dikumpulkan dalam Sensus bersifat rahasia 

— menurut hukum. 


Oleh karena itu pastikan bahwa Anda tercantum 
dalam formulir Sensus, di manapun Anda tinggal 
pada Malam Sensus itu. 


Jika Anda sedang tinggal dengan teman atau 
sanak saudara, Anda dapat dicantumkan dalam 
formulir Sensus mereka. 


Jika Anda sedang tinggal di penginapan komersial 
seperti hotel, hostel, guest house, taman karavan 
atau apartemen yang dilayani, Anda akan 

diberi formulir Sensus dan instruksi bagaimana 
mengisinya. 


Jika Anda sedang berkemah, bepergian di malam 
hari, atau di lokasi tertentu manapun, pengaturan 
khusus telah dibuat untuk memberi Anda 
formulir Sensus. Silakan mengisi formulir Sensus 
seperti yang diinstruksikan oleh orang yang 
memberikannya kepada Anda. 


Sensus memberi gambaran sekilas tentang 
Australia dan ini merupakan cara terbaik 

untuk membuat penaksiran dan perencanaan 
untuk masa depan. Sensus memberi informasi 
yang sangat penting yang digunakan untuk 
merencanakan pelayanan dan fasilitas yang lebih 
baik untuk berbagai tujuan, termasuk turisme, bagi 
warga Australia maupun pengunjung ke Australia. 


Untuk informasi lebih lanjut dalam bahasa Anda 
silakan telepon 1300 363 365 (tersedia mulai akhir 
Juli) atau kunjungi situs internet Sensus di 
www.abs.gov.au/census 


Terima kasih atas partisipasi Anda dalam Sensus Australia. 


Indonesian - Page 1 of 1 


